

Kata Pengantar 

AlhamdulillahirrabbWalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa 
Ta'aia, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM 
UGM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa 
tercurah kepada nabi agung, Muhammad Shaiaiiahu 'Aiaihi Wasaliam, begitu 
pula pada keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhirzaman. 

Kegiatan KKN-PPM UGM ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni-7 
Agustus 2016 di Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini mengusung 
tema "Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat 
sebagai Upaya Mitigasi terhadap Bencana Kekeringan serta Mewujudkan 
Desa Tangguh Bencana". Tentunya, kesuksesan pelaksanaan kegiatan serta 
penyusunan laporan ini tak lepas dari bantuan banyak pihak. Ucapan terima 
kasih kami sampaikan kepada orangtua, dosen pembimbing, perangkat 
pemerintahan terkait, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah 
mendukung tiada henti; dan teman-teman seperjuangan yang telah bekerja 
sama dengan baik. Kami mengungkapkan rasa syukur pula kepada para 
donaturyang telah membantu kami dalam menyelesaikan kegiatan ini. 

Apa yang kami lakukan tentu mempunyai kekurangan yang masih 
harus diperbaiki. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat 
memperbaiki kami. Semoga Laporan Program Socio-religius ini dapat 
digunakan sebaik-baiknya dan dapat bermantaat bagi diri sendiri maupun 
orang lain. 



Pelaksanaan Kegiatan 


1 Gebyar Ramadhan dan Semarak Hari Raya 

% Pengajian Akbar 

Melihat antusias warga yang cukup baik dalam kegiatan yang bertema 
keislaman. Maka bersama dengan warga dusun dan Pemuda Masjid ingin 
mengadakan suatu bentuk kegiatan pengajian akbar dengan 
mengundang Ustaz dari Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan saat 
bertepatan bulan puasa menjelang hari raya, yaitu tanggal 4 Juli 2016 di 
Masjid Baitussalam, Dusun Gumbeng. Sasaran program ini adalah 
masyarakat Desa Giripurwo umumnya, dan masyarakat Dusun Gubeng 
secara khusus. Dalam persiapan kegiatan ini masyarakat sangat aktif 
dalam turut serta baik dalam hal teknis ataupun non teknis. Peran kami 
hanyalah sebagai pendorong di masyarakat, sehingga susunan acara 
diserahkan ke Panitia yang tersusun atas masyarakat itu sendiri. 

Peduli Anak Yatim 

Pengajian Akbar tersebut didampingkan pula dengan program Peduli 
Anak Yatim. Peduli anak yatim merupakan kegiatan penyaluran bantuan 
berupa peralatan sekolah yang terdiri dari tas dan alat tulis. Perlengkapan 
sekolah tersebut mendapat bantuan dari mitra kami yaitu Lembaga Amil, 
Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta. Penerima 
bantuan ini terdiri dari anak-anak yatim dan anak-anak kurang mampu 
yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). 


2 


Pelaksanaan Kegiatan 


2 Taman Pendidikan Al-Qur'an 

# Pembinaan TPA 

Program ini berlangsung sejak kedatangan tanggal 21 Juni 2016. 
Lokasi TPA sendiri terbagi menjadi 6 Masjid di 4 dusun (Sumur, 
Karangnongko, Klampok, dan Gumbeng). Kegiatan TPA dilakukan setiap 
hari selama bulan Ramadhan dan rutin dilaksanakan sesuai jadwal TPA 
masing-masing masjid. Selain mengajari anak-anak membaca Iqro dan Al 
Qur'an, terdapat kegiatan lainnya seperti hatalan doa dan surat-surat 
pendek, bermain origami, mewarnai, dan games edukatit. 

Terkhusus di TPA Baitussalam Gumbeng, terdapat sekitar 30 hingga 
40 anak yang terdiri dari anak-anak PAUD atau TK dan Sekolah Dasar. Tim 
pengajar tetap terdiri dari remaja masjid yang duduk di bangku Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang jumlahnya sekitar 
10 orang yang menimba ilmu di TPA Pesantren Darush Sholihin binaan 
Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. Terkadang kegiatan ini 
menjadi kurang efektif karena jumlah santri yang cukup banyak. 

# Lomba TPA Tingkat Desa 

Musabaqah fi khalr adalah salah satu kebaikan yang diperlukan untuk 
memberikan semangat ke anak-anak TPA. Sehingga program ini 
alhamdulillah terlaksana. Dalam pelaksanaan antusis anak dan warga 
diluar perkiraan kami sebagai panitia. Jumlah peserta terbilak cukup 
banyak. Hampir seluruh TPA yang kami undang, mengirimkan wakilnya 
dalam mengikuti lomba TPA tingkat desa ini. 


J 


Pelaksanaan Kegiatan 



Taman Pendidikan Al-Qur'an 


0 Pengadaan Buku Iqra' 

Alhamdulillah yang dapat kami salurkan dari donatur di TPA ini antara 
lain 60 buku prestasi santri TPA, 50 eksemplar Iqra', dan kurikulum TPA 
dalam bentuk flashdisk. 

Selain itu, pembinaan TPA yang berlangsung di Masjid Baiturrahim 
Klampok juga berjalan cukup baik. TPA dibina langsung oleh Ustaz 
Suharyanto yang juga menimba kajian di Pesantren Darush Sholihin. 
Peninggalan hasil penyaluran dana yang dihibahkan ke TPA selain TPA 
Baitussalam Gumbeng yaitu 100 eksemplar Iqra' dan 60 buku prestasi 
santri TPA. 


4 




Pelaksanaan Kegiatan 



Bakti Sosial 


# Pasar Murah 


Pasar Murah Giripurwo dilaksanakan pada 31 Juli 2016 yang 
bersamaan dengan Program Science Fair dan acara penutupan KKN-PPM 
UGM GK-02. Barang-barang yang kami jual adalah 125 paket sembako 
seharga Rp 17.000,00 yang terdiri dari 2,5 kg beras; gula pasir 1 kg; dan 
minyak 1 liter, serta pakaian murah yang kami jual dari harga Rp 1.000,00 
hingga Rp 10.000,00. Baju muslim yang dihibahkan oleh Pesantren 
Darush Sholihin juga disalurkan ke warga secara cuma-cuma. Kegiatan ini 
mendapat antusias yang besar dari masyarakat di 5 padukuhan yaitu 
Gumbeng, Klampok, Widoro, Karangnongko, dan Sumur. Untuk 
mempermudah teknis pelaksanaan, sebelum kegiatan ini terselenggara 
kami membagikan sejumlah kupon bagi warga yang dinilai kurang 
mampu. 


Selain itu, bakti sosial berupa pembagian sembako secara gratis 
juga dilakukan di Dusun Klampok dengan bekerja sama dengan takmir 
masjid. Hingga penarikan, program ini berhasil membagikan kurang lebih 
25 paket sembako ke warga yang membutuhkan. 

# Pengadaan Fasilitas Ibadah 

Penyediaan sarana dan prasarana yang baik tentu akan 
meningkatkan semangat warga sekitar untuk beribadah di masjid. Kami 
mengamati bahwa tasilitas toilet masjid sangat minim. Kondisinya kotor 
dan tidak memiliki tempat penampungan air. Kami khawatir warga tidak 
melakukan pembersihan diri yang benar setelah buang air. 

Dana yang ada kami salurkan berbentuk jam dinding masjid, 
partum ruangan, ember dan gayung, tong sampah, dan mading untuk 
masjid. 


5 



Laporan Pengeluaran 



6 










Penutup 

Tentu, masih banyak kekurangan dan hambatan yang ditemui. Sumbangsih 
yang diberikan masih belum dapat membantu mengatasi permasalahan yang 
dialami masyarakat secara keseluruhan. Dimungkinkan pula, ada bagian-bagian dari 
kegiatan yang tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Semua itu menjadi 
pembelajaran yang berharga bagi kami. Harapannya, kegiatan-kegiatan sederhana 
yang dilakukan tetap dapat memberikan mantaat yang besar bagi keberlangsungan 
masyarakat di Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi D.I. Yogyakarta. 

Demikian Laporan Program Socio-Religius dari KKN-PPM Giripurwo. Do'a 
kami adalah semoga program-program ini bermantaat dan dapat memantik 
semangat masyarakat Giripurwo untuk belajar Islam lebih giat lagi. Atas perhatian 
dan dukungan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Jazaakumullaahu khairal 
jazaa'. 

Yang terkait proyek ini: 

Wildan Salsabila - Koordinator Mahasiswa Unit 

Megavitara Lilis S - Bendahara 

Lindi Yonika - Sekretaris 

Tim Klaster Sosial Humaniora GK02 

Tim KKN-PPM UGM GK02 2016 


7 



DOKUMENTASI 

Maa kaana Lillahi abqaa’ 





Klik http://www.Baktigiripurwo.tk untuk info lanjut. Kunjungi halaman 
http://facebook.com/baktigiripurwo untuk berinteraksi dengan kami. Surel 
kknapak@gmail.com atau pesan singkat ke 085777514295. 







designed by freepik.com 


